AL MURSALAT 
(Malaikat-Malaikat Yang Diutus) 
Surah ke-77 
50 Ayat. Makkiyyah 


Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 


1. Demi (malaikat-malaikat) yang diutus untuk 
membawa kebaikan, 

2. dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan 
kencangnya, 

3. dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan 
(rahmat Alloh) dengan seluas-luasnya, 

4. dan (malaikat-malaikat) yang membedakan 
(antara yang baik dan yang buruk) dengan sejelas- 
jelasnya, 

5. dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan 
wahyu, 

6. untuk menolak alasan-alasan atau memberi 
peringatan, 

7. sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu 
itu pasti terjadi. 

8. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan, 

9. dan apabila langit dibelah, 

10. dan apabila gunung-gunung dihancurkan 
(menjadi debu), 

11. dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu 
(mereka). 

12. (Niscaya dikatakan kepada mereka:) "Sampai 
hari apakah ditangguhkan (mengazab orang-orang 
kafir itu)?" 

13. Sampai hari keputusan. 

14. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? 
15. Celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang 
mendustakan (ayat-ayat Kami). 

16. Bukankah Kami telah membinasakan orang- 
orang yang dahulu? 

17. Lalu Kami susulkan (azab Kami terhadap) 
orang-orang yang datang kemudian. 

18. Demikianlah Kami berbuat terhadap orang- 
orang yang berdosa. 

19. Celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang 
mendustakan (ayat-ayat Kami). 
20. Bukankah Kami menciptakan 
yang hina (atau mani) ? 

21. kemudian Kami letakkan ia dalam tempat yang 
kokoh (atau rahim), 

22. sampai waktu yang ditentukan, 

23. lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami- 
lah sebaik-baik yang menentukan. 

24. Celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang 
mendustakan (ayat-ayat Kami). 

25. Bukankah Kami menjadikan 
(tempat) berkumpul, 

26. Bagi orang-orang hidup dan 
mati? 

27. dan Kami jadikan pada bumi, gunung-gunung 
yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air 
tawar? 


kamu dari air 


bumi untuk 


orang-orang 





ELAN 


Suratul Mursalāt 


A 


Bismil lahir rahmanir rahim 


AN aaa y AN Y o7 ` >z Ky Yssa? 
y LAEE e y CI Ye 

MA Aa P cieii eni 
NyZ = pa Is NyZ ae b = f 

sebaran se- dan yang keras/ lalu yang demi yang 

3 luas-luasnya menyebarkan 2 kencang bertiup 1 a dikirim 
Walmursalati `urfā (1) Fal'ashifati `ashfā (2) Wannasyirati nasyra (3) 

y2 


PA AN Y 22A < 22 AN Yaz 2e? 7 ON Jez 
HOTI TN APA aa 


sungguh peri- atau alasan/ peringatan/ lalu yang me- sebeda- lalu yang membe- 
hanyalah 6 ngatan pembelaan 5 pengajaran nyampaikan 4 bedanya dakan/memisahkan 
Falfariqati farqā (4) Falmulqiyati dzikrā (5) `udzran au nudzra (6) Innama 
NA A 12 AN J27 Y a4 FN 1291,2 
Sap a alg Elash a BE í © *i Bacy 
di- langit dan dihapus- bintang- maka ë>» kalian 
belah apabila 8 kan bintang apabila 7 terjadi dijanjikan 


tū`adūna lawaqi' (7) Fa-idzan nujūmu thumisat (8) Wa-idzas sama-u furijat 


sr A 2 X sya Y27274 Ap Ka AN 
- D: 2a i Si i u G) 
diten- hari untuk ditetapkan rasul- dihan- gunung- dan 
tukan manakah 11 waktunya rasul da 10 curkan gunung apabila 9 


(9) Wa-idzal jibalu nusifat (10) Wa-idzar rusulu uqqitat (11) 


w p Oa SERI 


pada kaiaka: hari apa- kamu untuk 
hari itu lah 14 D kah tahu a 13 a hari 12 
(12) Liyaumil fashl (13) Wama adrāka mā yaumul fashl (14) Wailuy yauma-idzil 


Li-ayyi yaumin ujjilat 


z PN 
2 


y2 2% & < AN pa MDK 

KR | SAR -. AOR > | a KI (10) An KGN 
LN m 1] a? WIN 
(orang-orang) Kami susul- E orang-orang Kamitelah tidaklah/ bagi orang-orang 
yang kemudian kan mereka dian 16 yang dahulu binasakan bukankah 15 yang mendustakan 


limukadz-dzibin (15) Alam nuhlikil awwalin (16) Tsumma nutbi'uhumul Akhirin 


OO KI a E ak a S 
Ia d biLa - NAY -2 > A NKY 
bagi orang-orang pada celaka- terhadap orang- Kami seperti 
19 yang mendustakan hari itu lah 18 orang berdosa berbuat demikianlah 17 


(17) Kadzālika naf'alu bilmujrimin (18) 


1r AN D A z 
ENEO 


keten- kepada/ kokoh tempat da- 
tuan sampai 21 lam 
Alam nakhlukkum mim ma-im mahin (20) 


Wailuy yauma-idzil liilmukadz-dzibīn (19) 


a Ae 


dari Kami mencip- bukan- 
takan kalian kah 


Ila qadarim 


Ae AN NI, - — 
Ç) og ú 
NAY zu # 
lalu Kami yang air 
jadikannya 20 hina 
Faja`alnāhu fi qarārim makin (21) 


AA VA ea E Gr) >29 | SA Ben Ge) N AA 
NN KI D N SAN m> IA y 22 hs 

bagi orang-2 yang pada celaka- yang me- maka lalu Kami diten- 

24 mendustakan hari itu lah 23 nentukan sebaik-baik tentukan 22 tukan 


Wailuy yauma-idzil limukadz-dzibin (24) 


AEEA AI Ne 2,7? Pa 22 
ci G Ke D S AN Jz Ji 
Kami men- tidak- 
jadikan kah 


ma`lūm (22) Faqadarnā fani`mal qādirūn (23) 


gunung- pada- dan Kami bumi 
gunung nya jadikan 26 


Alam naj`alil ardha kifātā (25) 


dan orang- orang-2 tempat 
orang mati hidup 25 berkumpul 
Ahya-aw wa-amwātā (26) Waja'alna fiha rawāsiya 


AN Lo Saa Du 1e A ia sa 
O KLI a g O E KEG ghd 
bagi orang-orang pada celaka- tawar air dan Kami beri yang 
28 yang mendustakan hari itu lah 27 minum kalian tinggi 
syāmikhātiw wa-asqainakum mā-an furātā (27) Wailuy yauma-idzil lilmukadz-dzibīn (28) 
l ai ORS Pn 
Lun KN iri an 
tiga mem- naung- ke- pergilah kalian men- dengan- adalah apa ke- pergilah 
punyai an pada kalian 29 dustakan nya kalian yang pada kalian 


Inthaliqu ilā mā kuntum bihi tukadz-dzibūn (29) Inthaliq ilā zhillin dzī tsalātsi 


P > 27 EA AN a A D 25 A a z- AN Pa 
SARI aa PAR 
P UA ND A a Aa 
bunga melem- sesung- nyala api dari berguna/ dan me- ti- cabang 


api parkan guhnyaia 31 neraka menolak tidak 


syu`ab (30) Lā zhalīliw walā yughnī minal lahab (31) 


la Ia Pa RIA RS ` 
O KiKi 5 io fr 
N. / 7 2g Sa 7 - 
bagi orang-orang pada celaka- kuning unta- seolah- seperti P 


34 yang mendustakan hari itu lah 33 unta olah ia 32 gedung tinggi 
kalqashr (32) Ka-annahū jimālatun shufr (33) Wailuy yauma-idzil limukadz-dzibin (34) 


dg sss AN Pep Sa 472A lg Isa 7y 
Aey Ias A oo CY Sa | 
a J D D o Y l G Y? |ia 
pada celaka- maka mereka bagi diizin- dan mereka da- ti- e ini 


hari itu lah 36 minta uzur mereka kan tidak 35 pat bicara dak 
Hādzā yaumu lā yanthiqūn (35) Walā yu“dzanu lahum faya`tadzirūn (36) Wailuy yauma-idzil 


K > 
(8) (S) 
ada- maka 


lah jika 38 
limukadz-dzibin (37) 


naungi dak 30 


Innahā tarmi bisyararin 
SIr, AA 
KN 


r2 La EA AN > vu kri 
O RI K ai SI O ii 


dan orang-2 
terdahulu 


YAN 


Kami mengum- hari ini 
pulkan kalian a an 37 
Hādzā yaumul fashli jąama`nākum wal awwalin (38) Fa-in kana 


bagi orang-2 yang 
mendustakan 


z> Aa Sa? EAT A G) (a P A Bor N a Ru Aos 
P x 

PA Si D BN DS E 

dalam orang-2 yang sesung- E pada celaka- maka tipu- tipu bagi 

bertakwa guhnya 40 yang mendustakan hari itu lah 39 dayalah Aku daya kalian 


lakum kaidun fakidūn (39) Wailuy yauma-idzil liimukadz-dzibīn (40) 


gi 


Innal muttaqina fi 


#7 AN Beg A PAS AN Y, aa Ya 
Era CO Sa D s gres JHE 


dengan se- dan minum- makanlah mereka dari dan buah- dan ma- naung- 
puasnya lah kalian kalian 42 inginkan apa buahan 41 ta air an 
zhilāliw wa`uyūn (41) Wafawākiha mimmā yasytahūn (42) Kulū wasyrabū hani-ām 
>83? Gr) 2 AL al 23,2 P 
AA LA Es & Kea Ss O V3 GL J Ara A K ve 
pada celaka- orang-2 yang Kami mem- seperti sungguh kalian te- adalah dengan 
hari itu lah 44 berbuat baik beri balasan demikian Kami 43 lah kerjakan kalian apa 


bima kuntum ta`malūn (43) Inna kadzālika najzil muhsinin (44) Wailuy yauma-idzil 


a 2a. er A5 e Z SA Sé i A, a% OR Ken 

DAN s3 7 Iya an NA pi 
pada celaka- Sang orahe sungguh eiki dan nikmatilah makanlah bagi orang-2 yang 

hari itu lah 46 yang berdosa kalian sebentar oleh kalian kalian 45 mendustakan 


limukadz-dzibin (45) 


Sos GA) SY 
SPT N 


celaka- mereka ti- tunduk- kepada dika- dan bagi orang-orang 
lah 48 tunduk dak lah mereka takan apabila 47 yang mendustakan 
limukadz-dzibin (47) Wa-idzā qila lahumur ka`ū lā yarka`ūn (48) Wailuy 


Kula watamatta`ū qalilan innakum mujrimūn (46) Wailuy yauma-idzil 


á u GO Ji 


At A Ka PATA d a Lo SER EA 
ODS A y © ai š 
@ 9 zie gY B w2 

mereka akan sesudahnya perka- maka yang bagi orang-orang pada 
50 beriman (Al-Quran) taan manakah 49 yang mendustakan hari itu 


yauma-idzil limukadz-dzibin (49) Fabi-ayyi haditsim ba`dahū yu“minūn (50) 


28. Celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang 
mendustakan (ayat-ayat Kami). 

29. (akan dikatakan): “Pergilah kamu 
mendapatkan azab yang dahulu kamu dustakan. 
30. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang 
mempunyai tiga cabang, 

31. yang tidak melindungi dan tidak pula menolak 
nyala api neraka”. 

32. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga 
api sebesar dan setinggi istana. 

33. Seolah-olah neraka itu iringan 
kuning. 

34. Celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang 
mendustakan (ayat-ayat Kami). 

35. Inilah hari, saat mereka tidak dapat berbicara, 
36. dan tidak diizinkan kepada mereka 
mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. 
37. Celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang 
mendustakan (ayat-ayat Kami). 

38. Ini adalah hari keputusan; (pada hari ini) Kami 
mengumpulkan kamu dan orang-orang terdahulu. 
39. Jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah 
(tipu daya) itu terhadap-Ku. 

40. Celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang 
mendustakan (ayat-ayat Kami). 

41. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa 
berada dalam naungan (yang teduh) dan (di 
sekitar) mata-mata air. 

42. Dan (mendapat) buah-buahan dari 
(bermacam-macam jenis buah) yang mereka sukai. 
43. (Dikatakan kepada mereka), “Makan dan 
minumlah sepuasnya dengan rasa nikmat sebagai 
balasan dari apa yang telah kamu kerjakan". 

44. Sungguh, demikianlah Kami memberi balasan 
kepada orang-orang yang berbuat baik. 

45. Celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang 
mendustakan (ayat-ayat Kami). 


unta yang 


46. (katakan kepada orang-orang kafir): "Makan 


dan bersenang-senanglah kamu (di dunia) 
sebentar; sesungguhnya kamu adalah orang-orang 
yang berdosa". 

47. Celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang 
mendustakan (ayat-ayat Kami). 

48. Dan apabila dikatakan kepada mereka: 
"Tunduklah (kepada perintah Alloh), niscaya 
mereka tidak mau tunduk (kepada perintah Alloh). 
49. Celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang 
mendustakan (ayat-ayat Kami). 

50. Maka perkataan manakah sesudah Al Quran ini 
mereka mau beriman? 





